Metro Apps 


Metro Apps adalah program-program aplikasi yang khusus dibuat 
untuk pemakaian dengan interface Metro. 


Pada bab ini, akan dibahas sejumlah Metro Apps yang bermanfaat 
bagi Anda. Apps ini sudah tersedia siap pakai sewaktu Anda 
menginstalasi Windows 8. 


Henry Wijaya 4 


Bana PI 


5... 


Budapest, Hungary 


Gambar 3.1 Jendela Start Screen 


29 


Metro Apps siap pakai (default Metro Apps) yang tampil pada 
Start screen, antara lain: 


e Mail 

# People 

e Messaging 
e Desktop 

e Calendar 

e Photo 

e Music 

e Video 

e Weather 


e Internet Explorer 


e Store 

e Maps 

e SkyDrive 
e Music 

e Games 


e Camera 


e News 
e Sport 
e Travel 
e Stock 


Susunan Metro Apps ini dapat Anda ubah, pindahkan posisinya, 
dihapus (unpin) atau ditambah (pin) sesuai dengan yang Anda 
inginkan pada Start screen. Apps yang memiliki fungsi yang sama 
dapat diletakkan dalam satu group agar mempermudah pencarian 
Apps tersebut. 


30 


Sebetulnya masih banyak lagi Apps lain yang tersedia hanya tidak 
ditampilkan pada Start screen. Untuk menampilkan Apps lain 
yang tersembunyi, klik kanan mouse pada sisi bawah Start screen, 
tombol “All Apps” akan tampil. Klik tombol “All Apps” tersebut, 
semua “Apps” yang tersedia pada komputer akan ditampilkan. 


Windows 8 membaur Apps baru berbasis Metro dengan Apps 
(aplikasi) lama yang didesain untuk Windows sebelumnya. 
Sebagai contoh, jika Anda menginstalasi Microsoft Office 2010, 
aplikasi Microsoft Word, Excel dan PowerPoint akan tampil juga 
pada Start screen walaupun aplikasi tersebut sebetulnya termasuk 
aplikasi program lama berbasis Windows sebelumnya. 


Apps berbasis Metro adalah jenis aplikasi baru berupa program 
ringkas yang umumnya ditulis untuk interaksi dengan Internet 
yang dijalankan pada interface Metro, sedangkan aplikasi lama 
harus dijalankan pada jendela desktop. 


Hal ini jika tidak Anda perhatikan akan membingungkan. 


21 Mail 


App Mail merupakan fasilitas untuk menerima dan mengirim e- 
mail, di mana dewasa ini e-mail merupakan fasilitas surat- 
menyurat utama yang kita pergunakan sehari-hari, baik di rumah 
maupun di kantor. 


Fasilitas App Mail mempermudah setting mula yang diperlukan 
sebelum Anda dapat menerima dan mengirim e-mail, di mana 
harus Anda masukkan dahulu data-data seperti e-mail account 
dan password, pop/smtp address dan lain-lain tergantung e-mail 
provider yang Anda pakai. 


Pada waktu App Mail Anda buka pertama kali, akan tampil jendela 
“Sign in with a Microsoft account” yang merupakan fasilitas e-mail 
siap pakai (default) milik perusahaan Microsoft yang didukung 
oleh Windows 8. 


31 


Add your Microsoft account 


WEI save this info so that yau can Use your account with Mail, Calendar, People-and Messaging, 


Email address 


Gambar 3.2 Jendela Sign in with a Microsoft account 


Masukkan Microsoft account yang Anda miliki, baik berupa 
Hotmail atau Windows Live account, maka account e-mail akan 
terbuka, di mana Anda dapat mulai menerima dan mengirim e- 
mail. 


Satu hal yang perlu Anda perhatikan, apabila Anda sign in ke 
Windows 8 dengan mempergunakan account Hotmail atau 
Windows Live Mail, secara otomatis waktu Anda membuka App 
Mail pertama kali, Hotmail atau Windows Live Mail akan langsung 
sudah dapat diakses dan dapat dipakai. Ini salah satu keun- 
tungannya sign in menggunakan Microsoft account. 


Hotmail Maan (O) (5 


Windows 8 Enterprise: Do More! Tua 


Peang Microsoft System Center Essenti... Sun 70: Henry 

Sent items Hak System Center Essenti... Sun Windows 8 has arrived 

Outbox Microsoft: Hatng rouoie eva Bis erai? Yievasa wekoone. 
". TechNet Flash: Windows Se... October 18 5 » | ” . 


Deleted items 


Windows 8 
- is here today 


To add more email 
'accounts, go to 
Settings and choose 
Accounts. 


ok 


Gambar 3.3 Jendela Hotmail 


Apabila Anda belum memiliki Microsoft account, buat account 
tersebut dengan mengklik “Sign up for a Microsoft Account”. Situs 
web Microsoft akan terbuka. Ikuti petunjuk yang tampil untuk 
membuat account baru Microsoft tersebut. 


£3 Windows Live 


sign up sign in 


Don't have a Windows Live ID? | Sign up 
One Windows Live1D gets you into Ho 
Microsoft services 


to Hotmail, Messenger, Xbox LIVE 


@ https://login.live.com/login.srf?lc-1033&mkt-EN-US&n @ Microsoft Corporation... @ @ @ 


Gambar 3.4 Jendela sign in 


Selain fasilitas mail dengan Microsoft account, sistem operasi 
Windows 8 juga mendukung fasilitas e-mail lain, seperti Gmail, 
Yahoo, MS Exchange, dengan mengklik “Add other accounts” 
yang akan menampilkan jendela “Add other mail accounts”, di 
mana e-mail yang ingin Anda pakai dapat dibuat. 


3.2 People 


App People merupakan fasilitas komunikasi antara kawan-kawan 
Anda. Sebelum diperkenalkannya App People, fasilitas komunikasi 
antara kawan-kawan Anda adalah berdasarkan daftar alamat 
(contact) yang berada pada buku alamat (address book) dari 
berbagai aplikasi yang dipakai, seperti Facebook, Twitter, e-mail 
dan LinkedIn. 


33 


App People mengubah semua ini karena App People yang berbasis 
cloud akan mengadakan koneksi ke e-mail dan jaringan sosial 
Anda, di mana semua kontak dari berbagai buku alamat aplikasi 
yang dipakai akan dijadikan satu dalam wadah App People. 
Demikian pula App People membuat contact pada daftar alamat 
ini hidup sehingga dengan cepat Anda dapat memperbarui 
informasi, memberikan komentar, dan mengirim teks pada kawan- 
kawan Anda. 


Pada jendela People akan tampil bingkai foto “Me” yang meru- 
pakan account yang akan Anda pergunakan untuk berkomunikasi 
dengan kawan-kawan Anda lewat sejumlah fasilitas, seperti 
Facebook, Tweeter, dan lain-lain. 


Untuk dapat mempergunakan App People ini, Anda harus sign in 
terlebih dahulu menggunakan Microsoft account. 


People 


Social AlI 


Connect your accounts to automatically get into and 
updates from your contacts, 


What's new 


Gambar 3.5 Jendela App People 


Klik pada bingkai foto “Me” akan tampil jendela dengan informasi 
mengenai profil Anda. 


34 


@ Henry Wijaya 


Me 


View profile 


Gambar 3.6 Jendela Me 


Pada sisi kiri App People terdapat daftar situs sosial yang dapat 
Anda kaitkan dengan profil Anda pada App People, seperti 
Facebook friends, Twitter contacts, Outlook contacts dan lain-lain. 


Setelah dikaitkan pada profil Anda, daftar alamat dari Facebook, 
Twitter, Outlook dan lain-lain akan tampil semua dalam App 


People. 


Sebagai contoh, klik “Facebook friends”, akan tampil jendela 
untuk mengaitkan teman-teman Anda yang berada di Facebook 


dengan profil Anda. 


@ Stay in touch with your Facebook friends 


f 


Chat with your Facebook friends and see their updates here, and in other apps and 


websites where you use this Microsoft account Just connect Facebook to 
hypomon@hotmail.com 


You'll also be able to 
« Chat with your Facebook friends, 


» Update your Facebook status and share documents and photos with your 


Facebook friends. 
- See your Facebook photos and videos. 


» Use these features on other apps and websites where you use this Microsoft 


account 


You control what's shared 
» We only Share what you/ve asked us to share, and nothing else. 
» You can change these connection settings at any time. 


- We store some of your Facebook account info on Microsoft servers, but f you 


disconnect this account, we delete your info. 


Gambar 3.7 Jendela untuk koneksi dengan Facebook friends 


35 


Klik tombol “Connect” akan tampil jendela sign in untuk meng- 
hubungi situs Facebook agar dapat dikaitkan pada profil Anda 
pada App People. 


3.3 Messaging 


App Messaging menyediakan fasilitas chatting seperti MSN. 
Dengan menggunakan App Messaging, berbagai fasilitas chatting 
dapat dilakukan dari satu wadah tunggal App Messaging. Hal ini 
menyamankan penggunaan fasilitas chatting. 


Messaging 
(@ New message 


Windows 
team 


Windows team 


When you sign in to your PC, yow'l.. 


Chat with your Facebook friends by connecting 
your accounts. 


| £| Facebook friends 


Gambar 3.8 Jendela App Messaging 
Pemakai harus sign in dengan Microsoft account untuk dapat 


menggunakan App Messaging ini. 


Teman-teman Anda dari berbagai fasilitas chatting lain seperti 
Facebook dapat dikaitkan pada profil Anda pada App Messaging 
dengan mengklik “Add friends to chat” dan mengikuti petunjuk 
yang tampil sampai proses pengaitan selesai. 


36 


3.4 Desktop 


App Desktop menampilkan jendela desktop, di mana aplikasi lama 
dapat dijalankan. Jendela desktop Windows 8 sama saja dengan 
jendela desktop pada Windows sebelumnya, hanya tombol Start 
tidak ditampilkan lagi. 


Fitur-fitur lama seperti Ikon, Taskbar, semua masih dapat Anda 
temukan dan pakai pada jendela desktop ini. 


Gambar 3.9 Jendela Desktop 


Apabila Anda buka jendela Windows Explorer, maka akan tampil 
jendela yang sudah Anda kenal, di mana Computer, Network, 
Folder dan File dapat Anda temukan. 


Gambar 3.10 Jendela Windows Explorer 


37 


Jendela desktop ini sangat penting peranannya dan akan sering 
dipakai nanti apabila Anda ingin menampilkan setting-setting dan 
fitur-fitur gaya lama. 


3.5 Calendar 


App Calendar menyediakan fasilitas kalender yang dapat dipakai 
untuk membuat appointment (perjanjian) dan meeting (perte- 


muan). 


Untuk membuat appointment baru, klik kanan pada tanggal yang 
akan dipergunakan. 


Mond 


Labour Day 


October 2012 


uesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sunday 


Gambar 3.11 Jendela App Calendar 


Jendela “Add a title” akan tampil. Pada jendela ini berikan judul 
appointment yang ingin dibuat beserta informasi mengenai: 


38 


Where (di mana) 

When (kapan) 

How Long (berapa lama) 
How Often (berapa kali) 


Reminder (peringatan) 


- Status 
- Who (siapa) 


Details (3 


When 


31 Wednesday — v | | October “|| 2012 v 


Start 


9 “|lo “|lam v 


How long 


1 hour v 


Where 


M Hennys calendar—hypomon@hotmail.com 


Show more 


Gambar 3.12 Jendela Appointment 


Setelah informasi mengenai appointment selesai dimasukkan, 
appointment tersebut akan tampil pada App Calender untuk 
tanggal yang dipilih. 


2.6 Photo 


Foto-foto yang Anda miliki mungkin diambil dengan kamera dan 
disimpan pada komputer, ponsel atau disimpan pada Facebook 
dan lain-lain. Sebelum diperkenalkannya App Photo, mengakses 
foto-foto yang disimpan pada lokasi yang berbeda-beda tidak 
begitu mudah. 


App Photo memberikan fasilitas penyimpanan dan penampilan 
foto-foto yang Anda miliki. Lewat fasilitas ini, foto-foto dapat Anda 
simpan pada “Picture Library”, “SkyDrive Photo”, “Facebook 
Photo” dan “Flickr Photo” semua dalam satu wadah pada App 
Photo. 


39 


Sehingga dengan menggunakan App Photo ini, foto-foto yang 
Anda miliki bukan saja disimpan pada lokal komputer, tetapi juga 
dapat diperlihatkan pada kawan-kawan Anda lewat “SkyDrive 
Photo”, “Facebook Photo” dan lain-lain. 


Pai 


Adda 


Pictures library s SkyDrive photos Facebook photos Devices 


Gambar 3.13 Jendela App Photo 


Simpan foto-foto pada folder pictures pada komputer lokal. Foto- 
foto ini secara otomatis akan tampil pada “Picture library”. 


Pictures library 4:ic: 


Gambar 3.14 Jendela Pictures library 


40 


Untuk dapat menyimpan foto-foto Anda pada berbagai fasilitas 
lain seperti SkyDrive dan Facebook, fasilitas tersebut harus 
dikaitkan dahulu pada profil Anda pada App Photo. 


Sebagai contoh, klik “Facebook photos” dan ikuti petunjuk yang 
tampil sampai proses pengaitan selesai. 


Setelah dikaitkan, foto-foto yang disimpan pada Facebook, secara 
otomatis dapat diakses lewat App Photo. 


3.7 Weather 


App Weather merupakan fasilitas yang memberitahukan keadaan 
cuaca (weather) di mana Anda berada, misalnya kota Sydney. 


SYDNEY, NSW 


Oo SAT 27 SUN 28 MON 29 
“ 3 s 


Mostly Sunny 1185/1253 19718 20”/12” 24/14” 28/17” 
Clear d, Lula 


Mosi 
ox 


Feels Like 16? M dy Mostiy Cloud ny 
3 ore 


Gambar 3.15 Jendela App Weather 


Klik-kanan pada App Weather ini akan tampil menu pengaturan. 


41 


tel FRI 20 SAT 21 SUN 22 
1 5 8 . “ 


Fair 16/11? 16/10” 16/11? 


Feels Like 15” Partlv Cloudv Showers / Clear Showers / Clear 


Gambar 3.16 Jendela App Weather dengan menu pengaturan 


Klik “Place”, di mana dapat Anda tambahkan cuaca kota-kota lain 
yang ingin ditampilkan dengan klik tombol “4”. 


PLACES 
FAVOURITES 


Gambar 3.17 Jendela cuaca pada kota-kota favorit 
Satu hal yang menarik mengenai App Weather ini, cuaca di 


berbagai kota dapat Anda lihat pada kotak tile “Weather” pada 
Start screen yang diperbarui terus setiap saat. 


42 


Henry Wijaya 8 


Gambar 3.18 Jendela Start screen dengan kotak cuaca 


3.8 Internet Explorer 


App Internet Explorer adalah Apps untuk membuka Internet 
Explorer 10 berbasis Metro. Dengan menggunakan App Internet 
Explorer, Anda dapat membaca, mendengar, dan melihat berbagai 
informasi dari seluruh dunia yang tersedia lewat fasilitas Internet. 


App ini akan dibahas lebih mendetail pada Bab 9. 


3.9 Stone 


App Store ini memberikan fasilitas akses ke “Windows Apps 
Store”, yaitu toko Internet milik perusahaan Microsoft. Pada toko 
Internet ini dapat Anda pilih dan download berbagai App, games, 
video, lagu dan buku yang ingin Anda pergunakan, baik yang 
gratis maupun yang harus dibeli. 


Windows App Store ini sebetulnya mirip dengan Apple App Store, 
toko Internet yang disediakan perusahaan Apple Computer. 
Karena suksesnya toko Internet milik Apple Computer ini dalam 


43 


menjual berbagai Apps maupun music dan video, maka 
perusahaan Microsoft meniru membuka toko Internet miliknya 
sendiri untuk menyaingi toko Internet milik Apple tersebut. 


Pada mulanya Apps yang tersedia pada Windows Store ini belum 
sebanyak yang tersedia pada toko Apple App Store. Namun, Apps 
yang tersedia akan terus menjamur apabila Windows 8 sukses 
pemasarannya. 


Untuk membuka Windows Store, klik-ganda pada tile “Store” pada 
Metro Interface. Apabila Anda sign-in ke komputer dengan 
menggunakan account hotmail atau Windows Live, secara 
otomatis account yang Anda pakai dapat langsung akses ke 
Windows Store. Namun, apabila Anda sign in ke komputer dengan 
menggunakan account local, maka untuk dapat akses ke Windows 
Store tersebut, Anda harus sign in lagi menggunakan account 
hotmail atau Windows Live yang sudah harus Anda miliki. 


Store 


Spotlight Games » 


Top free 


New 
releases 


STAR (CHART 
Star Chart as 
3599 kk KK 


Cut The Rope 
Free dek KY 


Gambar 3.19 Jendela Store 


Windows Store ini menyediakan berbagai kategori untuk memper- 
mudah pencarian App yang diinginkan. Pada kategori “Spotlight” 
terdapat berbagai Apps yang sedang populer pada saat ini. Juga 
terdapat kotak “Top free” yang dapat menampilkan Apps gratis 
yang paling populer pada saat ini. 


44 


AU Weather Pro 
kk kk x News & Weather 
Free 


Li) 


Skype 
Ik kk X Social 
Free 


Xbox SmartGlass 
kk kk Entertainment 


Free 


eBay 
kk 


Free 


Shopping 


Remote Desktop 


Ir ke He Productivity 


Tuneln Radio 


kkk 


Free 


Wikipedia memES Pinball FX2 
kek ke Books & Reference MMR Sate ta ta 
Free Free 


Kindle 
kkk 
Free 


Youtube Player 
kkx Music & Video 
Free 


Microsoft Solitaire Collection 
k kk kk Games 


Free 


Jetpack Joyride 
Kk kk kk Game 


SBS On Demand 
kk kk Music & Video 


Free 


OneNote 
kkkk 


Free 


Microsoft Minesweeper 
kk kk 5 Games 


Free 


Productivity 


Cut The Rope 
Kk kk Games 
Free 


Movie Guide 


8.8.8.1 


Fresh Paint 
kk kh tntert 
Free 


Entertainment 
Free 


Gambar 3.20 Jendela Top free 


Telusuri Windows Apps Store dan buka kategori “Books” untuk 
mencari App Kindle misalnya. 


@ Kindle 


Overview Details Re 


kindle 


xxx: 


18 ratin 


Fre 


Whe 
and any additional terms. 


kindle 


e to the Terms of Use 


Scroll througi 


ur library and sort them by recentiy read, author, and title 


This app has permission to use: 
tion 


conne TS Ka Ka 


Description 

Read Kindle books on a beautiful, easy-to-use Windows 8 application. You'll have access to over 1 
million" books in the Kindle Store, including best sellers and new releases. Amazon's Whispersync 
technology automatically syncs your furthest page read, bookmarks, notes, and highlighhts across all 


Books & Reference 
AB 


E-reader 


ating: 124 
AMZN Mobile LI 


and the Kindie lo. Read mi 
Features 
Buy once, read everywhere. Sign in with an Amazon account, and sync Kindle books across all your 


Gambar 3.21 Jendela Kindle Store 


45 


App Kindle ini merupakan aplikasi untuk membaca buku yang 
sangat banyak dipakai pada tablet komputer. Klik tombol “Install” 
untuk menginstalasikan App Kindle ini. 


Akan tampil jendela “Add your Microsoft account” untuk sign in 
dengan Microsoft account sebelum App Kindle tersebut dapat 
diinstalasikan pada komputer. 


Add your Microsoft account 


Gambar 3.22 Sign in dengan Microsoft account 


Cara instalasi Metro App akan dibahas secara mendetail di Bab 6. 


2.10 Maps 


App Maps ini memberikan sarana peta untuk membantu mencari 
jalan menggunakan fasilitas Bing yang fungsinya mirip dengan 
fasilitas Google map. 


Pada waktu App Maps dibuka pertama kali akan tampil map di 
mana Anda berada. Map tersebut dapat diperbesar atau diperkecil 
(zoom in or out) dengan mengklik tombol 4 atau pada sisi kiri 
jendela App Maps. 


Memperbesar atau memperkecil map dapat juga dilalukan dengan 
gerakan jari menjepit (pinch) apabila menggunakan layar sentuh. 


46 


O@ 


bing 
Gambar 3.23 Jendela App Maps 
motan : @ Sosford 
undow:Corenee Cumberard Reach HJ , aan 
tg 4 o 
Tag. — Maan Te De x dg 
: ta & 
1 2 
Windsor Berowra 'Heigh Retreat 
oa 
nberang R Springwood , Schofielas Pedan errey HN 
1 Bm Lalor Park “u 
Wentworth Falls (DPentith too Hi (Blacktown Noni 2aaem 
Telopea "PP" 
OL.comatta Ryae” Way Van 
Holroyd “Granville North Sydney 
0ssey Park AA Svdne' 
fu) pa Fairfield sacoms y y 
Catamat Yagoona” Aihtola  SOUtP Sytiney Waverley 
Badgeny Greek — verpool/” Bankstown Canterbury Randwick 
KA Matan Pad YP Gee TNO Mata 
ud # La Perousi 
taat cenden Campbelltown 


1000 miles 1500.km 


02012 Microsoft Corporation 
62012 Nokia 


The Entrance 


Gambar 3.24 Jendela Map dengan daftar menu 


Klik kanan pada sisi bawah jendela App Maps untuk menampilkan 


daftar menu penggunaan App Maps tersebut. 


47 


3.11 SkyDrive 
App SkyDrive merupakan fasilitas penyimpanan data di Internet/ 
Cloud yang disediakan oleh perusahaan Microsoft. 


Apps SkyDrive ini akan dibahas lebih mendetail pada Bab 8. 


2.12 Music 
App Music tentu untuk mendengarkan lagu-lagu serta men- 
download lagu-lagu yang dapat dibeli dari Windows Store. 


Pemakai harus sign in dengan Microsoft account untuk dapat men- 
download dan membeli lagu-lagu. 


@ xbox music 


my music » now playing 


Album 


Speakin' Out - 


Mare Seales, 
composer. New 


Album 
Beethoven: 


Symphonies A new version of the app is available. 


Nos. 5 & 9 


ttg Download it now! 


Oo) 


Play all music 


Gambar 3.25 Jendela App Music 


Klik tombol “Play all music” untuk memainkan lagu-lagu yang 
disimpan dalam komputer Anda di folder Music. 


48 


@ xbox music 


my music » now playing » 


Album 
Speakin' Out 
Mare Seales, 
composer. New 


Album 

Beethoven: 

Symphonies 

Nos. 5 & 9 Now Playing 0:08/1:15 


Symphony No. 9 
(Scherzo) 


Ludwig van 
Beethoven, 


Ludwig van Beethoven, composer. Seattle 
Play all music Symphony. Gerard Schwarz, director 


Gambar 3.26 Jendela My Music 


32.18 Games 


App Games adalah fasilitas untuk memainkan xbox games online. 


@ xbox games 


spotlight game activity »| 
-— 


A 


A new version of the app is available. 
Download it now! 


Adera Episode 1 


Games you | 


@ Find game 


Pinball FX2 Hydro Thunder Hurr... | 4 Elements Il: Speci.. Rocket Riot 3D 


Gambar 3.27 Jendela App Games 


49 


Pemakai harus memiliki Microsoft account untuk dapat akses ke 
Xbox Live Games. 


3.14 Gamera 


App camera sudah tentu untuk pengambilan foto-foto. Apps ini 
hanya dapat berfungsi apabila peralatan komputer yang dipakai 
diperlengkapi kamera. 


3.15 News, Sport, Travel, dau Sfinance 


Apps ini berkaitan dengan informasi dari Internet mengenai berita 
terakhir (news), olahraga (sports), travel dan saham (finance). 


Contoh penampilan App News tampak pada Gambar 3.28, dan 
App Travel pada Gambar 3.29. 


BING DAILY 
AUSTRALIA » 


Aboriginal teen kept 
in solitary 
confinement 


K4 ABC NEWS 


Oliver to ridesgi 
Amtricain in Cu 


H HERALD SUN 


Hurricane San 
Caribbean 


Victorian lawyers and the Child Safety 
Unrepentant Ivy Commissioner have raised serious BR AFP 


concerns about a 16-year-old Aboriginal 


bouncer jailed 


T DAILY TELEGRAPH 


boy who was held in solitary confinement 
at one of the state's adult jails. 


He kicked a defenceless and bleeding 
young patron in the basement of Sydney's 


fashionable Ivy nightclub but the second Gillard makes $1.7 billion China clears way for Bo Xilai ba Twenty dead, UN '« 
in charge of security that night says he Murray-Darling splash prosecution after new Myanmai 
was the victim of a "political w""k' aa 


ARP AFP 


Gambar 3.28 Jendela App News 


50 


BING TRAVEL 
FEATURED DESTINATIONS » PANORAMAS 


Las Vegas, Nevada 


Paris, France Manila, Philippines Rio de Janeiro, Brazil 


Gambar 3.29 Jendela App Travel 


Satu hal yang menarik mengenai App News, Sport, Travel dan 
Finance ini, berbagai informasi terakhir dapat Anda lihat cukup 
dari kotak tile yang bersangkutan pada Start screen yang 
diperbarui terus setiap saat. 


App tersebut baru perlu dibuka bila Anda ingin mendapatkan 
informasi yang lebih lengkap. 


BRORDK 


51 


